


TIM MAKTABA GAZA 








Tim Maktaba Gaza 


DOA 
PRIBADI 
SUKSES 


(lygalallayg ) 


MAKTABA 


GAZA 





Perpustakaan Negara RI Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Tim Maktaba Gaza 


Doa Pribadi Sukses (wirid al-ma'tsurat) / Tim Maktaba 
Gaza: 


Maktaba Gaza, 2013, 72 him. 10X 14cm 
ISBN: 978-602-1644-00-3 


Doa Pribadi Sukses 


Penyusun 
Tim Maktaba Gaza 


Penyunting 
Ulis Tofa M. Ali, Lc., Dipl. 


Layout/Desain 
Ahmad Mushonnif 


Penerbit Maktaba Gaza 

Jl. Telaga No.71 

Pekayon - Pasar Rebo - Jakarta Timur 13710 

Phone: 021 87702264 Fax: 021 87702264 

Layanan Sms: 0812 9612 011 

e-mail: maktabagaza@yahoo.com/ulistofa@gmail.com 
Pin BB: 276C42EE 


Cetakan V, Juni 2015 (revisi). 





Daftar Isi 


Pengantar 

Doa-Doa yang Terdapat di Dalam 
Al-Our'an 

Doa-Doa dari Hadits Nabi # 
Doa Pribadi Sukses 

Doa Rabithah 

Penutup 


Catatan Kaki: 


21 
30 
58 
62 
04 





Pengantar 


audaraku, — dalam perjalanan 





kehidupan ini setiap kita pasti 
mengharapkan mendapatkan kebahagiaan, 
keselamatan, dan kesuksesan fiddunya wal 
akhirah. Kebahagiaan, keselamatan, dan 
kesuksesan itu salah satunya bisa diraih 
dengan doa-doa yang kita panjatkan dengan 
penuh peresapan. 


Doa adalah senjata orang beriman, 
penguat optimisme dan sandaran peng- 
harapan seorang hamba. Sungguh benar 


sabda Nabi Muhammad #: 


“Mintalah kepada Allah akan kemurahan- 
Nya, karena sesungguhnya Allah senang 
apabila dimintai (sesuatu).” (HR. Tirmidzi). 


4 Doa Pribadi Sukses 





Tugas kita adalah berdoa dengan pe- 
nuh penghayatan dan kesadaran, selanjut- 
nya Allah 4& akan mengabulkan doa-doa 
kita. Allah 4 berfirman: 


“Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah 
kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari ibadah kepada- 
Ku (tidak mau berdoa) adalah masuk 
neraka dalam keadaan hina dina.” (MS. Al- 
Mu min:60). 


Semoga kita mampu menjadikan 
doa-doa kita sebagai senjata ampuh yang 
melindungi diri kita, menyelamatkan kita, 
dan membawa kesuksesan bagi kita. Dan 
semoga Allah # mengabulkan setiap doa- 
doa kita. Aamiin 


Pengantar 5 





Doa-Doa yang 
Terdapat di Dalam 
Al-Our an 





$ audaraku, di dalam Al-Guran 
banyak sekali untaian doa- 


doa para Nabi dan orang-orang shaleh 
berdasarkan kondisi dan kebutuhan hidup 
mereka. Doa-doa tersebut juga sudah sangat 
familiar di lisan dan telinga kita. Berikut 
ini kami kumpulkan doa-doa tersebut 
berdasarkan urutan surat. 


# 
 w 


9 o£ G & An ae: UE 
Al am AN Sal SI aa 5 G5 
.. . s # A . 
“Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami 


(amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang 


6 Doa Pribadi Sukses 





Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
(OS. Al-Bagarah:127) 


CAN AE Sih WB Ela Li 


“Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.” (OS. Al-Bagarah:128) 


SI 33 Kas tem 3 GI 8: 
JB SE 3 His 

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan 

di dunia dan kebaikan di akhirat dan 


peliharalah kami dari siksa neraka.” (OS.Al- 
Bagarah:201) 


BULE 3 K3 Ol Gis Y G3 
EK SI pel ba KL, C3 


Doa-Doa yang Terdapat di Dalam Al-Our'an F3 





NA ad arit wa . ha 
bo USS 9 G5 Us Go Gal JS 
1 s8 8. 3 8:13 Ao ati | 
Sae Sel 4 I BE 

5 fi : 2it ic 0 - 3 so. ol 
pl Je C6 Ggs SI rah, 
4 ASI 

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum 
kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan 
kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak 
sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah 
kami: ampunilah kami: dan rahmatilah kami. 
Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah 


kami terhadap kaum yang kafir.” (OS. Al- 
Bagarah:286) 


G ag TP : AN 3 2 1 TN “G 
Dn BAK 3) Xi GB FI G3 
» £ . » Ka 


8 Doa Pribadi Sukses 





IP ca R Te wig. TTAT A 


“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan 
hati kami condong kepada kesesatan sesudah 
Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi 
Engkau: karena sesungguhnya Engkau-lah 
Maha pemberi (karunia).” (OS. Ali Imran:8) 


Jagl Cast SA Ul GG, 
e : PNP Kara bo 
El S6 


“Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada 
apa yang telah Engkau turunkan dan telah 
kami ikuti rasul, karena itu masukkanlah 
kami ke dalam golongan orang-orang yang 
menjadi saksi (tentang keesaan Allah).” (OS. 
Ali Imran:53) 


PA SEA CA MINI PE PSN Ce NA C2 
Gal 3 Blah G3 Isl G3 


Doa-Doa yang Terdapat di Dalam Al-Our'an 9 





pdl Je Ersil, Galss 


“Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami 
dan tindakan-tindakan kami yang berlebih- 
lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah 
pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap 
kaum yang kafir.” (OS. Ali Imran:147) 


aU Sa G3 433 
Ika) Je Gda3 UGT, G5 Pes 


Sal Y SG) kekal A A2 2 G3 V2 
5 bud 


10 Doa Pribadi Sukses 





“Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami 
mendengar (seruan) yang menyeru kepada 
iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada 
Tuhanmu”, Maka kamipun beriman. Ya 
Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa 
kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan- 
kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta 
orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan 
kami, berilah kami apa yang telah Engkau 
janjikan kepada kami dengan perantaraan 
Rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau 
hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya 
Engkau tidak menyalahi janji.” (OS. Ali 
Imran:193-194) 


0 


3 3 s6 P d P3 
Gi BLN 3 013 bol US & 
Oral CO #3 Ce, 


“Ya Tuhan kami, kami telah Menganiaya 
diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak 
mengampuni kami dan memberi rahmat 


Doa-Doa yang Terdapat di Dalam Al-Our'an es 





kepada kami, niscaya pastilah kami Termasuk 
orang-orang yang merugi.” (KIS. Al-A'raf:23) 


G P Re 8 0£ 
Cbjui Sek 1. Tak LT (4 
Gada Cap Dio Use pal B5 
“Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran 
kepada kami dan wafatkanlah kami dalam 


keadaan berserah diri (kepada-Mu).” (OS. 
Al-A'raf:126) 


4 . MA 3 1 :. 15 “it Pan 

o & ., . A1 5 3? P e 2 “3 
BIN ja GB ja 
33) Is ka 

“Engkau Penolong kami, maka ampunilah 
kami, sayangi kami. Engkau sebaik-baik 
Maha Pengampun. Dan tetapkanlah untuk 


kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat 


(kelak). (OS. Al-A'raf:155-156) 


12 Doa Pribadi Sukses 





0 PAR 3 « Pa Gali 
- VAN o - 0 g Ca Y |: # 
00 “7 F - 2) 


“ Wahai Tuhan Kami, janganlah Engkau 
jadikan kami sasaran kekejaman oleh orang- 
orang yang zalim.” (KIS. Yunus:85) 


“Dan selamatkanlah kami dengan rahmat 
Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang 


kafur.” (OS. Yunus:86) 


Na 0 


“ 
2 


Aren) 3 
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengetahui apa yang kami sembunyikan 


dan apa yang kami lahirkan: dan tidak ada 
sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik 


Doa-Doa yang Terdapat di Dalam Al-Our'an 13 





yang ada di bumi maupun yang ada di langit.” 


(OS. Ibrahim:38) 


3 6 

Pn, w? 4 . -. te 5 “3 AN Bu '.... 
Jogi G3 ses Jas, Wp 
31 Tn Dae Dm Lal Hu “ilueka 
SU pai P3 Io CN 
“Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak 
cucuku orang-orang yang tetap mendirikan 
shalat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah 
doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku 
dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang- 


orang mukmin pada hari terjadinya hisab 


(hari kiamat)” (OS. Ibrahim:40-41) 


» £ “5 & 3 3 0 £ . 
SPP Ok Jaa ec) S5 


14 Doa Pribadi Sukses 





“Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara 
masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) 
aku secara keluar yang benar dan berikanlah 
kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang 
menolong.” (KOS. Al-Isra':80) 


# z £ 0 37 pa P 
: 21 uga Trata YG 4 .. 9 
Oo Wang K7 LI Ga SI K5 
z# : # 3 
“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat 
kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah 
bagi kami petunjuk yang Lurus dalam urusan 


kami (ini).” (OS. Al-Kahfi:10) 


23 - P..a : 


: 2 . 31212 02 AN 


“Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. 
Maha suci Engkau, Sesungguhnya aku adalah 
Termasuk orang-orang yang zalim.” (MS. Al- 


Doa-Doa yang Terdapat di Dalam Al-Our'an 15 





Anbiya':87) 


Ga 


ls O6 lelis 


“Wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka 
jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya 


itu adalah mengertikan.” (OS. Al-Furgan:65) 
2 2 £ : - »£ a Par - - 
3 Wt333 Cril be Ica K3 
4 o £ 
#l- ed v0. siz - » R3 
Ala) Gatal ats yi 


“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami 
isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai 
benyenang hati (kami), dan Jadikanlah kami 
imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (OS. 


Al-Furgan: 74) 


TA - 


SB GE UE Jean 


16 Doa Pribadi Sukses 





GAN 8 lo OI Jas 


Il 3 033 Ia alah 
“Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah 
dan masukkanlah aku ke dalam golongan 
orang-orang yang saleh. Dan Jadikanlah 
aku buah tutur yang baik bagi orang-orang 
(yang datang) Kemudian. Dan Jadikanlah 
aku Termasuk orang-orang yang mempusakai 
surga yang penuh kenikmatan.” (OS. Asy- 
Syu'ara':83-85) 


- - - Pa 5 “. : ” AA R3 “Gg, 
Eskta Gali BEI UD sal G3 
Pu 8... 23 Bi 1 3 , 9 
GAB IE Cab 3 RE YG OA 

G ? “5. An -G #31 
an S333 SI 5 Ngial 


“Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan 
saudara-saudara kami yang telah beriman 
lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau 


Doa-Doa yang Terdapat di Dalam Al-Our'an 17 





membiarkan kedengkian dalam hati kami 
terhadap orang-orang yang beriman: Ya 
Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha 
Penyantun lagi Maha Penyayang.” (OS. Al- 
Hasyr:10) 


du | 
“Ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami 
bertawakal, kepada Engkaulah kami 
bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami 
kembali.” (OS. Al-Mumtahanah:4) 


Par 333 aU K3 et LI U) 
aa asal ON SG Bu 


“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan 


kami jadi sasaran-fitnah oleh mereka yang 
kafir, dan ampunilah kami. Ya Tuhan 


18 Doa Pribadi Sukses 





kami, Engkaulah yang Maha Perkasa lagi 
Bijaksana.” (OS.  Al-Mumtahanah:5) 


js J3 Ia G3 JA 
of Ng Sesi Snsojalg Cah 
BE mi 


“Ya Tuhanku! ampunilah Aku, ibu bapakku, 
orang yang masuk ke rumahKu dengan 
beriman dan semua orang yang beriman laki- 
laki dan perempuan. dan janganlah Eng-kau 
tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu 
selain kebinasaan.” (KIS. Al-Hasyr:10) 


Orinag C3 D5 H3 Old 
, 2 » - - 
DM AAN Gila Je Pas 


Doa-Doa yang Terdapat di Dalam Al-Our'an 19 





“Maha suci Tuhanmu Pemilik kemuliaan dari 
apa yang mereka persekutukan. Semoga salam 
sejahtera selalu tercurah kepada para rasul. 
Dan segala puji hanya bagi Tuhan semesta 
alam.” (KIS. Ash-Shoffat: 180-182). 


Aamiin Yaa Mujiibas Sad'iliin. || 


20 Doa Pribadi Sukses 





Doa-Doa dari 
Hadits Nabi #: 


5 


menjalani kehidupan ini dengan penuh 


audaraku, Rasulullah memberi 





contoh kepada kita bagaimana 


optimisme dan kemantapan hati, yaitu 
dengan selalu melantunkan doa-doa dalam 
jenakjenak kehidupan. 

Sebagai bukti ittiba' (mengikuti) 
sunnah-sunnah beliau, maka kita 
pun membiasakan diri dengan berdoa 
dengan lafal-lafal yang beliau lantunkan 
(baik — membacanya — atau bahkan 
menghafalkannya). Di antara doa-doa 
yang dilantunkan Nabi (selain wirid harian 
pagi dan petang beliau) adalah: 


Doa-Doa dari Hadits Nabi 21 





AN HA 3 2g 
JM SU G5 Disk 


1335 
“Ya Allah, bantulah kami dalam berdzikir 
dan bersyukur serta beribadah kepada-Mu 
dengan baik, wahai Yang Maha Hidup lagi 
Berdiri Sendiri, Pemilik segala keagungan dan 
kemuliaan.” (HR. Bukhari) 


IE Bl 5 Uji SA 
pas B3 SSI WE Ia HE 


“Ya Allah, berikan kepada jiwa-jiwa kami 
ketakwaan, dan sucikan dia, Engkaulah 
sebaik-baik Zat Yang Menyucikan jiwa, 
Engkaulah Pelindung dan Penolongnya.” 
(HR. Imam Muslim) 


22 Doa Pribadi Sukses 





dare k Bl ga Iilii Uki 


3 IS lag ato ES La ala 
Bikin 7 2 Ya Ti 

“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu segala 
kebaikan di dunia dan akhirat yang kami 
ketahui maupun yang tidak kami ketahui, 
dan kami berlindung kepada-Mu dari semua 
keburukan di dunia dan akhirat yang kami 


ketahui maupun yang tidak kami ketahui.” 


(HR. Ibnu Majah) 

ne PA god aa 
et 3 S3 Jd aoi sil 
BB ah Eka 


Doa-Doa dari Hadits Nabi 23 





“ 


SE ily BEI Jasa ola 
Kuis Sal NG ye 


“Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku 
agamaku sebagai — benteng — urusankuj 
berbaikilah bagiku duniaku yang menjadi 
tempat kehidupanku: perbaikilah bagiku 
akhiratku yang menjadi tempat kembaliku! 
Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai 
nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan 
jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku 
dari segala kejahatan.” (HR. Muslim) 


8 ai Be : cat “5 s1 
39 Ka Kal 3 UI sg 3 
YEN Dis 633 KS 3 II 


“Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 


24 Doa Pribadi Sukses 





dan peliharalah kami dari siksa neraka.” 


(Muttafag “alaih) 


Bal NK SI 
6 E, o d . 
“Ya Allah cukupkanlah diriku dengan perkara 
halal dari yang haram, dan jadikanlah aku — 
dengan karunia darimu — tidak membutuhkan 


siapapun selain Engkau.” (HR. At-Tirmidgi 
dan An-Nasa') 


AI Sei It Dj Wi 
KE Ulet, adal Je kaga: 
Ilalp Sb3te ab Ik 
Ia ilils (isl Eld3 lada Wib 
AB Ia Oh Se SU j3 


Doa-Doa dari Hadits Nabi 25 





Ie Es 155 Al IE A3 

5 yaa 
“Ya Allah sesungguhnya aku memohon 
kepadaMu keteguhan hati dalam segala 
urusan keteguhan dalam petunjuk. Aku 
memohon untuk bisa bersyukur atas nikmat- 
nikmatMu dan beribadah kepadaMu. Aku 
memohon kepadaMu hati yang bersih dan 
lidah yang jujur. Aku memohon kepadaMu 
segala kebaikan yang Engkau ketahui dan aku 
berlindung dari segala kejelekan yang Engkau 
ketahui. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang 
Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib.” (HR. 
At-Tirmidzi) 


Pe 55 #0 : 3 ai 
a « S5 Ol Oa ln 


26 Doa Pribadi Sukses 





# 
“a 


Si 3 S3 N3 1g 3d 


“ 


. N3 5 za elo ta 3 
Dgn Yo ka sej 9 459 


.0 


“Ya Allah, saya memohon kepada-Mua segala 
macam kebaikan, mudah melaksanakan 
kebaikan, meninggalkan segala kemungkaran, 
mencintai orang-orang miskin, Engkau 
menerima taubat saya, Engkau mengampuni 
kesalahan saya, menyayangi saya. Jika 
Engkau berkehendak menjadikan fitnah di 
antara makhluk-Mu, maka selamatkan saya 
kepada-Mu terhidnar dari fitnah.” (HR. At- 
Tirmidzi dan At-Thabrani) 


- ga 


553 « 35 7 Cl) BIM Bl wi 
dat Job Big" 23 Y 
MEN H5 KN SOE JA da3 


“Ya Allah, saya memohon kepada-Mu 


3, 


& 


Doa-Doa dari Hadits Nabi 21 





keimanan yang tidak menyebakan saya 
murtad, kenikmatan yang tidak sirna dan 
menemani Nabi Muhammad shallahu «alaihi 
wassalam di kamar Surga paling tinggi di 
Surga kekekalan.” (HR. Ahmad dan Ibnu 
Hibban) 


et Pang 


“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari 
ilmu yang tidak tidak manfaat, hati yang tidak 
khusyu, nafsu yang tidak pernah merasa puas, 
dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, 
aku berlindung dari keburukan keempat hal 


tersebut.” (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa') 


28 Doa Pribadi Sukses 





jak KE wi 3343 APA 
2553 ADS Ga Pe) 


“ 


KI Sl, Ker Prana) 
“Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari 


sulitnya bencana, beratnya penderitaan, 
buruknya tagdir, dan tepuk tangan musuh.” 
(HR. Imam Bukhari) 


| “ 
- ra 2 z ME. (3 ad an 3 ta 
AI S3 IS Laga SU 03 
- 0 st Ko 
GEN 133 
“Semoga shalawat senantiasa tercurah 


kepada pemimpin kami Nabi Muhammad 


saw, keluarga dan sahabatnya semua.” 


. FX 
«N 


$ 


Aamiin yaa Mujiibas Saa'iliin | | 


Doa-Doa dari Hadits Nabi 29 





Doa Pribadi Sukses 


(Wirid Al-Ma'tsurat Pagi dan Sore oleh 
Imam Hasan Al-Banna dan Fadhilahnya) 


dudaraku, berikut ini kami 
ketengahkan wirid atau doa 

pagi dan petang (lebih spesifik waktu 
pengamalannya, yaitu pagi dan petang) yang 
disusun oleh Ulama Besar dari Mesir, yaitu 
Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. 
Berdasarkan hadits-hadits yang beli- 

au nukil (di catatan kaki) maka kami ambil 
inti sarinya untuk kami cantumkan dalam 
Sub-lema sebagai fadhilah (keutamaan) 
masing-masing wirid tersebut. Semoga be- 
lilau mendapat-kan pahala amal jariah dari 
penyusunan wirid harian ini dan kita semua 


30 Doa Pribadi Sukses 





mendapatkan manfaatnya. Aamiin 
Berikut urutan susunan wirid harian 


tersebut: 


& Fadhilah membaca doa ta'awwudz:, 
terbebas dari gangguan setan. 


3 


MBA Ga ga sat! AL Sapi 
2 


“Saya berlindung kepada Allah Yang Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui dari 

godaan setan yang terkutuk.” » 

& Fadhilah membaca surat Al-Fatihah, tujuh 
ayat yang diulang-ulang dalam shalat, 


Al-Our'an yang agung dan menambah 
berkah (tidak sia-sia). 


AA tEM ON AA ea) 
MA CPI ATI AI 55 


Wirid Al-Ma'tsurat 31 





nabi BE, K5 SEL Il P3 
ad FA CA Wal 


LL 


SU) ARTA Y3 tee 


“Dengan menyebut nama Allah yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi 
Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari 
Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami 
sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami 
meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan 


KA 


N 


yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang 
telah Engkau beri nikmat kepada mereka: 
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (Al- 
Fatihah: 1-7). 


& Fadhilah empat ayat pertama surat Al- 
Bagarah, Terhindar dari gangguan setan 


32 Doa Pribadi Sukses 





dan harta serta keluarganya jauh dari 
marabahaya. 


W5 “ Kanak Ke AN 4 
DI) SIB M3 5 Y SESI 


SNI Oka 3 —5L Ogah aj 
La Opah Cell, Opi P3 Le 
303 SU ya Jl Ls3 , Id Jl 
23 3 bh Ja II 0139 P 

(O-:ayd!) (Oa P Otaj Is 


“Alif laam miin. Kitab (Al-Ouran) ini 
tidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi 
mereka yang bertagwa. (yaitu) mereka yang 
beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan 
shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki 


Wirid Al-Ma'tsurat 33 





yang kami anugerahkan kepada mereka. 
Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al 
Ouran) yang telah diturunkan kepadamu 
dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan 
sebelummu, serta mereka yakin akan adanya 
(kehidupan) akhirat. Mereka Itulah yang 
tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, 
dan merekalah orang-orang yang beruntung.” 


(Al-Bagarah:1-5). 3 


& Fadhilah Ayat Kursi dan dua Ayat 
berikutnya serta dua ayat terakhir surat 
Al-Bagarah, terhindar dari gangguan 
setan dan jika dibaca di rumah setan 
akan lari. 


“ 


Ya dl ) J Y 3) 


aa ga Ha dis 
as Ta F Oa P3 & Lag 


sie Hasil Gp La dag 634 SI 


Doa Pribadi Sukses 


Ca 





La Yy! ade Oya £ ce Slash Y: 
jet SAGAIN Kang Aang AA 
daa Ad gag Legian 2393p V3 
sa IE 3 YUI 
ceb3 SAB HN 38 
Y SI 4 Ost BM 
3 AN Pa Si 35 kh Lg 
spt Ati ya 2315 pa 
su Jj oa G3 MA 
(SE es Ul LP S3 

(Yov-roo:a,aJI) 


Wirid Al-Ma'tsurat 35 





“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia yang hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya): 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan- 
Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang 
dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa 
izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang 
di hadapan mereka dan di belakang mereka, 
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari 
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki- 
Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. 
dan Allah tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha 
besar. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) 
agama (Islam): Sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 
karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada 
buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan 
butus. dan Allah Maha mendengar lagi 
Maha mengetahui. Allah pelindung orang- 


36 Doa Pribadi Sukses 





orang yang beriman: Dia mengeluarkan 
mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada 
cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, 
belindung-pelindungnya ialah syaitan, yang 
mengeluarkan mereka daripada cahaya 
kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu 
adalah penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya.”  (Al-Bagarah:155-157) 


: v 
Bag Lal BL) 
oa 3 Kamil 3 8 gas 03 

. eh 2 5 
A3 ob jan lg KA 
T 1 . &- 9 “3 
ash KIE Ag AI ya Lks 
uya aj) Ji La Ipa Ga “al Pa 
A3 AL Sal £ Oral 5 
“3 saj En 3 Y ala 3 ag 


#Ne 


o 
teN 


N 


Wirid Al-Ma'tsurat 37 





Lia Na Gl Lt ON asa 

PH » £ E - g . .. 2 X ca 

KET il ti ol CE Y BE, 

ra Pia P3. z8 “01z 35 NV na 

aa Isl BE LE Y, B3 
Pn 3 


- 


pil J2 Urat Uija SI Era, 
(YNA 33) (GAS 


“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika 
kamu melahirkan apa yang ada di dalam 
hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya 
Allah akan membuat perhitungan dengan 


38 Doa Pribadi Sukses 





kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah 
mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya 
dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya: 
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


Rasul telah beriman kepada Al Juran yang 
diturunkan kepadanya dari Tuhannya, 
demikian pula orang-orang yang beriman. 
semuanya beriman kepada Allah, malaikat- 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul- 
rasul-Nya. (mereka mengatakan): “Kami 
tidak membeda-bedakan antara seseorangpun 
(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, 
dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan 
kami taat.” (mereka berdoa): “Ampunilah 
kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah 
tempat kembali. 


Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan 


Wirid Al-Ma'tsurat 39 





kami, janganlah Engkau hukum kami jika 
kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebankan kepada 
kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang tak sanggup kami 
memikulnya. beri ma'aflah kamis ampunilah 
kamis dan rahmatilah kami. Engkaulah 
penolong kami, maka tolonglah kami terhadap 
kaum yang kafir.” 


& Fadhilah surat Al-Ikhlas, Al-Alag dan 
An-Nas:, mampu mencukupi dari segala 
sesuatu. 


IN 5 ai Pj a 2 


pa (Ai ng Na 35 


“Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha 


40 Doa Pribadi Sukses 





Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung 
kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak 
dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada 
seorangpun yang setara dengan Dia.” (Al- 


Ikhlas:1-4). (Tiga kali) » 


. dat & . 
55 sal j3 Tu jl “3 
GeE ya ya3 aa La ye ya Sl 
MA 3 DUA gi ag 33 15) 
(696) (as Is| Jas am yag 
“Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan 
yang menguasai subuh. Dari kejahatan 
makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam 
apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan 
wanita-wanita tukang sihir yang menghembus 
pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan 


pendengki bila ia dengki.” (Al-Falag:1-5) 
(Tiga Kali) 


Wirid Al-Ma'tsurat 41 





27 BU gadi Al ca) 


degap SAI ab Galang ya 


“Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan 
(yang memelihara dan menguasai) manusia. 
Raja manusia. Sembahan manusia. Dari ke- 
jahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersem- 
bunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke da- 
lam dada manusia. Dari (golongan) jin dan 


manusia.” (An-Nas:1-6) (Tiga Kali) 


& Fadhilah doa ini : Rasulullah & selalu 
membacanya setiap hari, pagi dan 
petang hari. 


hap ah Sd ati, Ce2l) 


42 Doa Pribadi Sukses 





PITA M 
BD) GA 


“Sesungguhnya kami terjaga (di pagi hari) 
dengan (kesadaran bahwa) Kerajaan (bumi 
dan segala isinya) ini seluruhnya adalah 
milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada 
sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia dan 
kepada-Nya kami akan dibangkitkan.” (Tiga 
kali) » 


& Fadhilah doa ini: Rasulullah «& 
mengajarkan kepada para sahabat agar 
membaca doa ini di pagi dan petang hari. 


85 AA Hg £ saga 


ae ali Ga Lan ae & 
(ES) (GS FI Ga OK W 


Wirid Al-Ma'tsurat 43 





“Kami terjaga (dipagi hari) dalam fitrah 
Islam, dan kalimat ikhlas dan dalam agama 
Nabi kami, Muhammad &, dan dalam millat 
(ajaran) bapak kami Ibrahim yang hanif 
(lurus) sedang dia bukan seorang musyrik.” 


(Tiga kali) » 


& Fadhilah doa ini: Allah 4 akan 
menyempurnakan nikmat-Nya kepada 
hamba-Nya yang membacanya. 


” £ 
IN... PN . PB H3 3 ——. s G2 ) 
“DOT, 


vita GAS SA & Haw 


“Allahumma. aku terjaga olehmu dalam nik- 
mat, afiat (keselamatan dari mara bencana), 
dan terjaganya rahasia-rahasia (dosa-dosa) 
ku, maha sempumakan nikmat-Mu, afiat-Mu 
dan penjagaan-Mu itu atasku, di du-nia dan 
akhirat.” (Tiga kali)» 


44 Doa Pribadi Sukses 





& Fadhilah doa ini: sebagia bukti syukur 
kepada Allah “:. 


bah Oa gl 


“ 
“ “ 2 


Ii Ig 3 Dit D3 BS Sa 


nd 


Tg 


£ 
J3 


tea o NX 


to 


(ENG) UKS Sig Labu S3 


“Allahumma, nikmat apa pun yang kuperoleh 
dan diperoleh seseorang di antara makhluk- 
Mu adalah dari-Mu, yang Esa dan tak 
bersekutu, maka bagimu segala puji dan 
syukur.” (Tiga kali)» 

Jika doa di atas dibaca pada sore hari 
maka kalimat &x6i atau Ubi diganti 
dengan busi atau sasa laal yang artinya 
sore 1N1. 

& fadhilah doa ini, Hanya Allah 4£ yang 


mampu mencatat kebaikan dan pahala 
doa ini. 


Wirid Al-Ma'tsurat 45 





“ 


JI Ea SI DN G3 8) 
6) (Se Uaka Eh D3 


“Wahai Rabbi, bagi-Mu segala puji seagung 
kemuliaan wajah-Mu dan kebesaran kekua- 
saan-Mu.” (Tiga kali)» 


& Fadhilah doa ini: Allah 4: akan Ridho 
kepada pembacanya. 


P s 3 
Esa Pas 3 G5 Mb S7) 
(BSE) (Sgp ES a53 


“Aku telah rela dengan Allah sebagai Rab 
(Penguasa)-ku, dan dengan Islam sebagai 
agamaku, dan dengan Muhammad sebagai 


Nabi dan Rasulku.” (Tiga kali) 


& Fadhilah doa ini menyamai beratnya 
semua bacaan selainnya. 


16 Doa Pribadi Sukses 





La Pipa Se Ohang & Ole) 
(6DG) (AS NN d5 533 eh 


“Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya, 
sebanyak bilangan ciptaan-Nya dan ker- 
idhaan-Nya, dan sebesar bobot 'arsy-Nya, 
dan sebanyak dawat (yang terpakai untuk 
menuliskan) kalimat-Nya.” (Tiga kali)» 


& Fadhilah doa ini: terhindar dari 
marabahaya. 


AN Ea NN 2) 

(ES) (ea Ka page IS, 
“Dengan nama Allah, yang dengan na- 
ma-Nya akan teralanglah, segala sesuatu di 
bumi dan langit, untuk menimpakan bencana, 


dan Ia Mahamendengar dan Mengetahui.” 
(Tiga kali)" 


Wirid Al-Ma'tsurat 47 





& Fadhilah doa ini, terhindar dari syirik. 


£ ., “2 uh 8 5. 3 3 Uu 
Sp Ah Ia ey Oa Dj) RU 
(AS Y WI Bpr ak 3 AS H5 
(6G) 
“Allahumma. kami berlindung pada Allah dari 
menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang 
kami ketahui, dan kami memohon ampun dari 


(menyekutukan-Mu) dengan se-suatu yang 


tidak kami ketahui.” (Tiga kali)” 


& Fadhilah doa ini: racun tidak akan 
membahayakannya. 


- Tae , 22 $ si 
ba ya Ga SENI Ml Ob sel) 
(BD) (Ie 


“Aku berlindung pada kalimat Allah yang 


18 Doa Pribadi Sukses 





sempurna, dari kejahatan apa-apa yang dicip- 


takan.” (Tiga kali) w 


& Fadhilah doa ini, menghilangkan rasa 
galau dan membantu melunasi hutang. 


AG pal aa SA II 2) 
2213 HS PAN Cp Or 39213 
Oya Dr 2213 Jl YEN Gp SE 

(EN) (JI 83 ya! ae 
“Allahumma, aku berlindung pada-Mu dari 
rasa sumpek dan gelisah, dan aku berlindung 
pada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan 
aku berlindung pada-Mu dari sikap pengecut 
dan bakhil: dan aku berlindung pada-Mu dari 


cengkeraman utang dan kekerasan orang.” 


(Tiga kali)” 
& Fadhilah doa ini: Rasulullah « 


Wirid Al-Ma'tsurat 49 





membaca doa ini dan menjadi sunnah 
mengikutinya (Ittiba' -mengikuti sunnah- 
Nabi). 


3 Se AN sa ae AN 
OB (ii ae uk 


“Allahumma. sehatkanlah badanku, Alla- 
humma sehatkanlah pendengaranku, Alla- 
humma sehatkanlah penglihatanku.” (Tiga 


kali) '” 
& Fadhilah doa ini: Rasulullah & 
membaca doa ini dan menjadi sunnah 


mengikutinya. 


0 


a13 pg CO L 32 B! 4) 
J! Y bal AS $ Os Or 213 
(696) (AI 


50 Doa Pribadi Sukses 





“Allahumma, sesungguhnya aku berlindung 
pada-Mu dari kekafiran dan kefakiran: 
Allahumma, aku berlindung kepada-Mu dari 
azab kubur: tak ada Tuhan selain Engkau. 


(Tiga kali)” 


& Fadhilah doa ini, siapa yang membaca 
doa ini kemudian meninggal dunia, maka 
wajib baginya masuk surga. 


ata at ta £ EN MPI 
sak CN Say SI IN) 
" D1 wkt Ba ud 
be asap Dag IS Ula Dare Ul, 
Ta : 2 $ ! ah 3 01 z 
2 £ £ aa # Pe 3 
Ig bl 3 Je Benang SI 2 
B3 - 7 

# - FD Dota & nh 
Y| Dop sang Y asa J sala 


“Allahumma. Engkau adalah Rabbku, tak 


Wirid Al-Ma'tsurat 51 





ada Tuhan selain Engkau: Engkau yang 
Menciptakan dan aku abdi-Mu, dan aku 
berada dalam perjanjian dengan Mu, ikrar 
kepada-Mu, (yang kan kulaksanakan dengan) 
segala kemampuanku: dan aku berlindung 
pada-Mu, dari kejahatan apa-apa yang telah 
aku lakukan, aku mengakui (dengan sebenar- 
benarnya) nikmat-Mu kepadaku: dan aku 
mengakui dosaku, maka ampunilah aku. 
karena tak ada yang bisa mengampuni dosa- 
dosa, kecuali Engkau.” (Tiga kali)” 


& Fadhilah doa ini: Allah 4£ akan 
mengampuninya meskipun ia lari dari 
medan tempur. 


VI) Yi 2 2x3) 
(OB) (Al gi Aa 2 


“Aku memohon ampun kepada Allah yang 
tidak ada Tuhan selain Dia, yang Hidup dan 


52 Doa Pribadi Sukses 





selalu Jaga: dan aku bertobat pada-Mu.” 
(Tiga kali) 


& Fadhilah doa inis berhak mendapat 
Syafaat Rasulullah “: kelak di hari Akhir. 


ng niaga rta 


Pu al 6 bara Jl Pa ta 
Pp mg Upin ak 
ME bana Jl Ip MP bana IE 
JI J53 pala) Casa JE ES LS 
ba Bb) GAN H pak) 
. P 

(Vs) (X 

“Ya Allah berilah shalawat kepada Muham- 


mad dan keluarga Muhammad, sebagaimana 
Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim 


Wirid Al-Ma'tsurat 53 





dan keluarga Ibrahim. Dan berkahilah 
Muhammad dan keluarga Muhammad, 
sebagaimana Engkau telah telah memberkahi 
Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha “Terpuji (lagi) Maha Mulia.” 
(Sepuluh kali) " 


& Fadhilah doa ini, laksana berhaji seratus 
kali, laksana mempersembahkan seratus 
kuda pilihan, laksana memerdekaan 
seratus budak dari keturunan Nabi 
Isma'il. 


ASI ph alta 5s) 
(Bl) CIA, 


“Mahasuci Allah, dan segala puji bagr Allah, 
dan tak ada Tuhan selain Allah, dan Allah 
Mahabesar” (Seratus kali)? 


& Fadhilah doa ini: laksana memerdekaan 
sepuluh budak. Dicatat sepuluh kebaikan, 
dihapus sepuluh kejelekan dan diangkat 


54 Doa Pribadi Sukses 





sepuluh derajat. 


3 - Aa ' - 
tt 3 » IPB i 
SS Ini Y 3in3 MY) al S) 
, . 2 
23 SI gag Jah Ap Sal 
Vas) (98 
“Tiada Tuhan selain Allah, yang Mahaesa, 
tak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 


kerajaan dan puji, dan Dia berkuasa atas 
segala sesuatu.” (Sepuluh kali)” 


N 


An No 


& Fadhilah doa ini: pelebur kesalahan 
majelis. 


SL LE Dyna, HN Silsa2) 

36 NN UUT Lg G - G 

Dgl3 Dari! Sel YI Jl Y 
- £ £ 


(BSE) (Sl 


“Mahasuci Engkau, Allahumma, dan segala 


Wirid Al-Ma'tsurat 55 





buji bagi-Mu: aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah, aku mohon ampun dan 
bertobat pada-Mu.” (Tiga kali)? 


Dilanjutkan membaca: 
Ii yak yaP bau S jp ya 
Sa Ja AN IN My 
Duke 4 BI 4 sae La 
asia Oritey ai Gor 1 ba. 
SE 5 #3 Ade BIsla $ Ha 
(G1 a33 dl Oh na 


“Ya Allah, curahkan shalawat atas penghulu 
kami, Nabi Muhammad, beliau adalah hamba- 
Mu, Rasul-Mu, Nabi yang Ummi, begitu 
juga shalawat dan salam atas keluarganya, 


56 Doa Pribadi Sukses 





sahabatnya, shalawat dan salam yang 
berlimpah, sebanyak apa-apa yang berada 
pada ilmu-Mu, tertulis dengan pena-Mu, dan 
termaktub dalam kitab-Mu. Ya Allah, ridhai 
penghulu kami, Abu Bakar, Umar, Utsman, 
Ali dan para sahabat semua, begitu juga para 
tabi'in dan para pengikut kebaikan mereka 
sampai hari kiamat.” 


& Fadhilah doa inis mendapatkan 
kesempurnaan kebaikan. 


: 3 Z 8 5 : TEA 
Ogasag CP Sal D5 Eh Ola) 
Zi - 3 2 ss: » 5 1- Pt 5 
— AN 35313 Knee) As Png 
(Gel 
“Maha Suci Tuhan-mu, Tuhan yang memiliki 
kewibawaan dari apa-apa yang mereka 
sifatkan. Dan salam sejahtera terlimpah untuk 
para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan 


semesta alam.” 3 


Wirid Al-Ma'tsurat 5/7 





Doa Rabithah 


Ia Widi ap Sd SU adi J3 
Oa Tai 25 32 BA Er # 2155 


. 


BEI EN Bg 2S Ga IE 15 
3 JAN BETA) 3 2 
AA AN IA bs ya 
Hoa Sai Sg Sa Ga 
(Yv) selang ja 2155 “ya Sea 
VKatakanlah Wahai Tuhan yang mempunyai 


kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada 
orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 


58 Doa Pribadi Sukses 





cabut kerajaan dari orang yang Engkau 
kehendaki. Engkau muliakan orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang 
yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah 
segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


Engkau masukkan malam ke dalam siang dan 
Engkau masukkan siang ke dalam malam. 
Engkau keluarkan yang hidup dari yang 
mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari 
yang hidup. dan Engkau beri regki siapa yang 
Engkau kehendaki tanpa hisab (batas).” OS. 
Ali Imran: 26-27 


OJal oi SI si SI ai 
SN AP - Sanata 43 
Dogs Je Sati Sel Je 
FP bani ipa Ho Sin 


Doa Rabithah 59 





“ 
Na 
N 


Basl3 854 poly Wal) All 
KEY GAN Ag lal Uas 
“4 Ole yatg Ag galdo H6 
Ia pat Upi Sale SI J3 
II Ultra GH BN Je &: 
Gal AI RAI ag dial 
si Pa Spa #3 pa 


dng 1 


N (- 


ea 


“Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa 
hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta 
adaMu, telah berjumpa dalam taat padaMu, 
telah bersatu dalam dakwah padaMu, 
telah berpadu dalam membela syari'atMu. 
Kukuhkanlah, ya Allah, — ikatannya. 


60 Doa Pribadi Sukses 





Kekalkanlah cintanya. Tunjukilah jalan- 
jalannya. Penuhilah hati-hati ini dengan 
nur cahayaMu yang tiada pernah pudar. 
Lapangkanlah  dada-dada kami dengan 
limpahan keimanan kepadaMu dan keindahan 
bertawakkal kepadaMu. Nyalakanlah hati 
kami dengan berma'rifat padaMu. Matikanlah 
kami dalam syahid di jalanMu. Sesungguhnya 
Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik- 
baik penolong. Ya Allah. Amin. Sampaikanlah 
kesejahteraan, ya Allah, pada junjungan 
kami, Muhammad, keluarga dan sahabat- 
sahabatnya dan limpahkanlah kepada mereka 
keselamatan.” 


Doa Rabithah 61 





Penutup 


dudaraku, doa merupakan 
kebutuhan — mendasar setiap 





manusia dalam menjalani kehidupan ini: 
baik dalam kondisi mendesak atau saat ingin 
meraih cita-cita. Rasulullah # bersabda: 


“Doa adalah inti ibadah.” (HR. At-Titmidzi). 


Doa bisa dikerjakan kapan saja dan di 
mana saja, tidak membutuhkan biaya, juga 
tidak membutuhkan tenaga yang berlebih, 
hanya membutuhkan kesadaran, khusyuk 
dan penuh penghayatan pada saat berdoa. 


Sudah banyak orang yang merasakan 
energi positif dari doa. Mereka telah 
membuktikan bahwa doa mampu memberi 
ketenangan, keselamatan, dapat membantu 
meningkatkan kesehatan, menyembuhkan 


62 Doa Pribadi Sukses 





berbagai macam penyakit jasmani dan 
ruhani, memberi dampak pada kekayaan 
lahir-batin mereka, memberi kemantapan 
pilihan dan berdampak pada kesuksesan 
hidup. 


Selamat berdoa, selamat menjadi 
pribadi sukses dengan berdoa, biidznillah. 


Penutup 63 





Catatan Kaki: 


1. 


64 


Allah 48 berfirman: “Maka jika kamu membaca Al-Gur'an, 
mintalah perlindungan pada Allah dari godaan syaitan yang 
terkutuk.” (An-Nahl:98). Diriwayatkan oleh Ibnu Suni dari 
Anas ra dari Nabi #z bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa 
di waktu pagi mengucapkan, “@'uudzu billahis sami'il “alimi 
minasy syaithonir rajim”, dia akan dibebaskan dari gangguan 
syaitan hingga sore.” 

Hadits Ubai bin Ka'ab ra. meriwayatkan, bahwa Rasulullah 
2£ bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku ada dalam genggaman 
tangan-Nya, tidaklah diturunkan dalam taurat, zabur, injil, 
atau furgan yang sebanding dengan Al-Fatihah. Sesungguhnya 
Al-Fatihah merupakan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang 
dan Al-Gur'an yang agung yang dianugerahkan kepadaku.” 
(HR. Tirmidzi dan ia mengatakan, “hadits ini Hasan Shahih.”) 
Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan 
sanad dari Ubai bin Ka'ab, bahwa Nabi ## bersabda: “Segala 
sesuatu yang tidak dimulai dengan mengucapkan “Bismilla- 
hirrahmanirrahim, maka terputus.” Yakni, sedikit pahalanya. 
Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Al-Baihagi dalam Asy- 
Syu'ab dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa dia berkata, “Barangsiapa 
membaca sepuluh ayat dari surat Al-Bagarah di permulaan 
siang, maka ia tidak akan didekati oleh setan sampai sore. 
Dan jika membacanya sore hari, maka ia tidak akan didekati 
oleh setan sampai pagi dan ia tidak akan melihat sesuatu 
yang dibenci pada keluarga dan hartanya.” Diriwayatkan juga 
oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Hakim dalam 
Shahih-nya, dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa Nabi #z bersabda: 
“Barangsiapa membaca sepuluh ayat: empat ayat dari awal 
surat Al-Bagarah, ayat kursi dan dua ayat sesudahnya, serta 
ayat-ayat terakhir dari Al-Bagarah tersebut, maka rumahnya 
tidak akan dimasuki setan sampai pagi.” 

Dari Abdullah bin Hubaib ra. ia berkata, “(suatu ketika) 
kami keluar pada malam yang gelap gulita dan sedang hujan. 


Doa Pribadi Sukses 





kami meminta pada Rasulullah #£ agar berkenan mendo'akan 
kami. Maka kami pun menjumpai beliau, lalu beliau bersabda, 
“katakanlah!” saya tidak mengatakan apa-apa. Kemudian 
beliau bersabda, “katakanlah!” saya tidak mengatakan apa- 
apa. Kemudian saya bertanya, “apa yang harus saya katakan, 
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “gul huwallahu ahad dan 
dua surat perlindungan (Al-Falag dan An-Nas) tatkala sore dan 
pagi hari masing-masing tiga kali, niscaya ia sudah mencukupi 
dari segala sesuatu.” (Hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, 
dan Nasa'i. Tirmidzi berkata, “hadits ini hasan shahih.”) 

. Dari Abu Hurairah ra. berkata, “Rasulullah #£ jika pagi hari 
selalu membaca: “Ashbahnaa wa ashbahal mulku lillah” ... Dan 
ketika sore membaca: “amsainaa wa amsal mulku lillah...,” 
(Hadits riwayat Ibnu Sunni dan Al Bazzar. Al-Baihagi berkata, 
“Hadits ini sanadnya baik)” (Majmauz Zawaid wamanba'ul 
fawaid, Jilid 10, Hal 69) 

. Dari Ubay bin Ka'ab ra berkata, “ketika pagi hari Rasulullah 
4& mengajarkan kepada kami untuk membaca: “ashbahnaa 
“ala fithratil Islaam...” dan ketika sore hari juga dengan do'a 
yang sama.” (Hadits riwayat Abdullah bin Imam Ahmad Ibnu 
Hanbal dalam kitab Zawaid-nya) HR. Ahmad dan Ath-Thabrani 
(Jamiul ushul min ahaditsir Rasul, Jilid 4, Hal 2239) 

. Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah #£ 
: Barangsiapa membaca tiga kali: “Allaahumma inni ashbahtu 
minka”... maka wajib bagi Allah menyempurnakan nikmat- 
Nya kepadanya.” HR. Ibnu As-Sina dari Ibnu Abbas (Jami'ul 
Ahadits, jilid 21, Hal. 114) (Hadits riwayat Ibnu Sunni) 

. Dari Abdullah bin Ghannam Al-Bayadhi, bahwa Rasulullah 5: 
bersabda: “Barangsiapa ketika pagi membaca: “Allaahumma 
maa ashbaha bi...,” maka sesungguhnya ia telah menunaikan 
syukur pada hari itu. Dan barangsiapa membacanya pada sore 
hari, maka ia telah menunaikan syukur pada malam harinya.” 
(Hadits riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam 
kitab Shahih-nya) (Syarah As-Sunnah, Imam Baghawi, Jil. 2, 
Hal. 448) Abu Daud, An-Nasa'i. 


Catatan Kaki 65 





9. 


10. 


11. 


12. 


66 


Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah & 
bercerita kepada mereka tentang seorang hamba Allah yang 
mengucapkan: “yaa rabbi lakal hamdu...,” maka dua malaikat 
merasa berat dan tidak tahu bagaimana harus mencatat 
(pahalanya). Kemudian keduanya naik ke langit seraya 
berkata, “wahai Tuhan kami, sesungguhnya hamba-Mu telah 
mengucpkan suatu ucapan yang kami tidak tahu bagaimana 
mencatat (pahala)nya,” Allah && (Dia Mahatahu apa yang 
diucapkan hamba-Nya) berfirman: “apakah yang diucapkan 
hamba-Ku?' Kedua malaikat itu menjawab, “sesungguhnya 
ia mengucapkan: 'ya Rabbi lakal hamdu...' “maka Allah 
berfirman, “catatlah pahalanya sebagaimana yang diucapkan 
oleh hamba-Ku tadi, sampai ia berjumpa dengan-Ku niscaya 
Aku akan membalasnya.” (Hadits riwayat Imam Ahmad, Ibnu 
Majah, dan para perawinya tsigah) 

Dari Abu Salam ra. (seorang pelayan Rasulullah) dalam hadits 
marfu', ia berkata: saya mendengar Rasulullah # bersabda: 
“Barangsiapa ketika pagi dan sore mengatakan: “radhiitu 
billaahi rabba...,” maka wajib bagi Allah untuk meridhainya.” 
(Hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'l, dan Hakim) 
Dari Juwairiyah (ummul mukminin ra.), Nabi 2. keluar dari 
sisinya pagi-pagi untuk shalat subuh di masjid. Beliau kembali 
(kekamar Juwairiyah)pada waktu dhuha, sementara ia masih 
duduk di sana. Lalu Rasulullah # bertanya, “Engkau masih 
duduk sebagaimana ketika aku tinggalkan tadi?” Juwairiyah 
menjawab: “ya.” Maka Rasulullah #£ bersabda, “Sungguh, 
aku telah mengatakan kepadamu empat kata sebanyak tiga 
kali, yang seandainya empat kata itu ditimbang dengan apa 
saja yang engkau baca sejak tadi tentu akan menyamainya, 
(empat kata itu adalah) “subhaanallaah wabihamdihi, “adada 
khalgihi...” (Hadits riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu 
Majah dari Ibnu Abbas Sunan Abu Daud, Jil. 1, Hal. 472) 
Dari Utsman bin Affan ra. berkata Rasulullah # bersabda: 
“Tidaklah seorang hamba setiap pagi dan sore membaca 
bismillaahilladzii laa yadhurru... kecuali bahwa tidak ada 


Doa Pribadi Sukses 





13. 


14. 


15. 


sesuatu yang membahayakannya.” (Hadits riwayat Abu 
Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
shahih.”) 

Dari Musa Al-Asy'ari ra. Berkata bahwa suatu hari Rasulul- 
lah5z berkhutbah di hadapan kami, seraya bersabda, “Wahai 
sekalian manusia, takutlah kalian kepada syirik, karena ses- 
ungguhnya syirik itu lebih lembut daripada binatang semut.” 
Kemudian berkatalah seseorang kepada beliau, “Bagaimana 
kami mewaspadainya wahai Rasulullah, sementara dia lebih 
lembut daripada semut?” Rasulullah # bersabda, “Katakan- 
lah “Allahumma innaa na'uudzubika...” (Hadits riwayat Ah- 
mad dan Thabrani dengan sanad yang baik. Juga diriwayat- 
kan oleh Abu Ya'la, sebagaimana hadits tadi dari Hudzaifah, 
hanya saja Hudzaifah berkata, “Beliau (Rasulullah #) mem- 
bacanya tiga kali.”) 

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa 
menjelang sore membaca '@uudzu bikalimatillaahi... 
sebanyak tiga kali, maka tidak akan berbahaya baginya racun 
yang ada pada malam itu.” (HR. Ibnu Hibban dalam Shahih- 
nya.”) 

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. berkata: “suatu hari Rasulullah 
#£ masuk masjid, tiba-tiba Beliau bertemu seorang Anshar 
yang bernama Abu Umamah. Rasulullah # bertanya, 
“Wahai Abu Umamah, mengapa duduk-duduk di masjid di 
luar waktu shalat?” Abu Umamah ra menjawab: “karena 
kegalauan yang melanda hatiku dan hutang-hutangku, 
wahai Rasulullah. Rasulullah # bersabda: “Bukankah aku 
telah mengajarimu beberapa bacaan, yang bila kamu baca 
niscaya Allah akan menghilangkan rasa galau dari dirimu dan 
melunasi hutang-hutangmu?” Abu Umamah berkata, betul, 
wahai Rasulullah.” Rasulullah bersabda, “Ketika pagi dan sore 
ucapkanlah: “Allaahumma inni a'uudzubika minal hammi wal 
hazan...” Kemudian aku melakukan perintah tadi, maka 
Allah menghilangkan rasa galau dari diriku dan melunasi 
hutang-hutangku.” (HR Abu Dawud) 


Catatan Kaki 67 





16. 


Tg 


18. 


19. 


20. 


68 


Dari Abdurrahman bin Abu Barkah ra., dia berkata kepada 
ayahnya, “Wahai ayahku, sesungguhnya aku mendengar 
engkau berdo'a: “Allaahumma 'aafinii fi badanii” ... engkau 
lakukan ini tiga kali ketika pagi dan tiga kali ketika sore.” Sang 
ayah berkata: “sesungguhnya aku mendengar Rasulullah &:z 
berdo'a seperti itu, maka aku pun ingin mengikuti sunnah 
beliau.” (HR Abu Dawud dan lainnya) 

Dari Syaddad bin Aus ra., Nabi s# bersabda, “Sayyidul 
istighfar (do'a memohon ampun yang terbaik) adalah: 
“Allaahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta khalagtanii...” 
barangsiapa membacanya sore hari dengan meyakini 
kandungannya, kemudian meninggal pada malam itu, maka ia 
akan masuk surga. Dan barangsiapa membacanya pada pagi 
hari dengan meyakini kandungannya kemudian meninggal 
pada hari itu, maka ia akan masuk surga.” (HR. Bukhari dan 
lainnya) 

Dari Zaid (pelayan Rasulullah #2) berkata: Aku mendengar 
Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa — membaca: 
“astaghfirullaahallaazi laa ilaaha illa huwal hayyu...” Allah akan 
mengampuninya, meski ia lari dari pertempuran.” (HR Abu 
Dawud, Tirmidzi, dan Al-Hakim, Al-Hakim berkata: Hadits 
ini shahih berdasarkan syarah Bukhari dan Muslim.”) 
Dari Abu Darda” ra. berkata, Rasulullah #£ bersabda: 
“Barangsiapa membaca shalawat kepadaku sepuluh kali ketika 
pagi dan sepuluh kali ketika sore, maka ia akan memperoleh 
syafa'atku pada hari kiamat.” (HR. Thabrani) 

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya berkata, “Barangsiapa 
bertasbih kepada Allah seratus kali ketika pagi hari dan seratus 
kali ketika sore hari, maka ia seperti orang yang melakukan 
haji seratus kali. Barangsiapa bertahmid kepada Allah seratus 
kali ketika pagi hari dan seratus kali ketika sore hari, maka 
ia seperti orang yang membawa seratus kuda perang untuk 
berjihad di jalan Allah. Barangsiapa mengucapkan tahlil (Laa 
ilaaha illallaah) seratus kali ketika pagi hari dan seratus kali 
ketika sore hari, maka ia seperti memerdekakan seratus 
budak dari anak cucu Ismail. Barangsiapa mengucapkan takbir 


Doa Pribadi Sukses 





21. 


22. 


23. 


(Allaahu akbar) seratus kali di pagi hari dan seratus kali di sore 
hari, maka Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 
sesuatu yang lebih dari apa yang diberikan kepadanya, kecuali 
orang itu melakukan hal yang sama atau lebih.” (HR. Tirmidzi 
dan ia berkata “Hadits ini hasan, “Nasa'i juga meriwayatkan 
hadits yang sama.”) 

Dan dari Ummu Hani' ra. Rasulullah #£ bersabda kepadanya: 
“Wahai Ummu Hani, ketika pagi hari bertasbihlah kepada 
Allah seratus kali, bacalah tahmid seratus kali, dan 
bertakbirlah seratus kali, maka sesungguhnya seratus tasbih 
itu (pahalanya) sama dengan seratus unta yang kau korbankan 
dan seratus tahlil itu tidak akan menyisakan dosa sebelum dan 
sesudahnya.” (HR. Thabrani) 

Dari Abu Ayyub ra., Rasulullah #£ bersabda: “Barangsiapa 
ketika pagi hari membaca: 'Laa ilaaha illallaahu wahdahu 
laa syariika lahu...' sepuluh kali, maka Allah akan mencatat 
setiap kali itu dengan sepuluh kebaikan dan menghapus 
sepuluh kejelekan, serta mengangkatnya dengan bacaan 
tadi sepuluh derajat. Bacaan tadi (pahalanya) bagaikan 
memerdekakan sepuluh budak, dan bagi pembacanya sebagai 
senjata permulaan siang sampai sore, serta hari itu ia tidak 
akan mengerjakan pekerjaan yang akan mengalahkannya. Dan 
barangsiapa membacanya pada sore hari, maka ia (pahalanya) 
seperti itu juga.” (HR. Ahmad, Thabrani, Sa'id bin Mansur 
dan lainnya) 

Dari Jubair bin Muth'im ra. berkata, Rasulullah #5 bersabda: 
“Barangsiapa membaca: “subhaanallaahi wabihamdika asyha- 
du...' pada suatu majelis dzikir, maka bacaan itu seperti stem- 
pel yang dicapkan padanya. Dan barangsiapa mengucapkan 
pada majelis main-main, maka bacaan itu sebagai kafarat bag- 
inya.” (HR Nasa'i, Al-Hakim, At-Thabrani, dan lainnya) 

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adzkar berkata: kami meri- 
wayatkan dalam kitab “Hilyatul Auliya' dari Ali ra, “Barangsia- 
pa ingin mendapatkan timbangan kebaikan yang sempurna, 
maka hendaklah di akhir majelisnya ia membaca: “subhaana 
rabbika rabbil “izzati “amma yasifuun...” 


Catatan Kaki 69 





Penerbit Maktaba Gaza 


Jl. Telaga No./1 Pekayon - Pasar Rebo - Jakarta Timur 13/10 
Phone: 021 87702264 HP: 0812 9612 011 


e-mail: maktabagaza@yahoo.com|ulistofa@gmail.com 
Pin BB: 276C42EE - 0812 9612 011 (WA) 


Musim Semi 








| Kattaba 0-51 


U an Mabtabss Gaga 


2 


Menikanasi Jamua 


DAHSYATNYA 
BERKURBAN 





CAHAYA KEBANGKITAN 
DARI NEGERI 


Ai bu ya 





Aam Upwersitas 


KAMADHAN 


yang Sukses 









Resep Masakan 
Sehari-Hari 


DOA ga TP eajt 
PRIBADI cut 
SUKSES 


Ie P4 eka ARA 


RAMADHAN 
Di RUMAH KITA 


